WikipediA 

Bahasa Latgalia 


Bahasa Latgalia (latgalisu voluda, bahasa Latvia: 
latgaliesu valoda ), adalah bahasa Baltik Timur yang 
dituturkan di Latgale, bagian timur Latvia. Hal ini 
diperdebatkan apakah itu bahasa yang terpisah dengan 
pengaruh Latvia yang besar, karena hubungan timbal 
balik historis, atau dialek Timur khas LatviaJ 4 ' Namun 
demikian, bentuk standarnya diakui dan dilindungi 
sebagai "variasi historis dari bahasa Latvia" (vesturisks 
latviesu valodas paveids) menurut Hukum Bahasa Latvia. 

Sensus Latvia 2011 menetapkan bahwa 8,8% penduduk 
Latvia, atau 164.500 orang, berbicara bahasa Latvia setiap 
hari. 97.600 dari mereka tinggal di Latgale, 29.400 di 
Riga dan 14.400 di wilayah Riga. 


Referensi 


1. A Request for New Language Code Element in 
ISO 639-3 (http://www-01.sil.org/iso639-3/cr_file 

s/2009-048_ltg.pdf) 

2. A Templat:E21 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Latvia Timur". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

4. A Druviete, Ina (22 July 2001). "Recenzija par 
petTjumu "Valodas loma regiona attlstlba"" 

(dalam bahasa Latvian). Politika.lv. Diakses 
tanggal 20 August 2013. 



Latgalia 

Latvia Timur 


latgalisu voluda 

Dituturkan di 

Latvia, Rusia 

Wilayah 

Latgalia, Selonia, Vidzeme, 
Siberia, Bashkiriya 

Penutur 

bahasa 

150,000-200,000 (2009)W 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Balto-Slavik 


■ Baltik 


■ Bahasa Baltik 


- Latvia 


■ Latgalia 

Latvia Timur 

Sistem 

penulisan 

Tulisan Latin (Alfabet 

Latgalia)! 2 ! 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

itg 

Glottolog 

east2282 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/east 


2282 )! 3 1 

Linguasfer 

54-AAB-ad Latgale 


Pranala luar 


■ Latvian-Latgalian Dictionary (http://www.vuordineica.lv) 

■ Sanita Lazdina, Heiko F. Marten: Latgalian in Latvia: A 
Continuous Struggle for Political Recognition. (https://web. 

archive.org/web/20171011135937/http://www.ecmi.de/filea 
dmin/downloads/publications/JEMIE/2012/LazdinaMarten.pdf) In: Journal on Ethnopolitics and 
Minority Issues in Europe 

■ The Two Literary Traditions of Latvians (http://www.vvk. Iv/index.php?sadala=142&id=762) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Latgalia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Latgalia&oldid=16593453" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 Februari 2020, pukul 02.16. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














































